BUPATI TULUNGAGUNG 

PROVINSI JAWA TIMUR 


PENGUMUMAN 

NOMOR : SlOl^g /203/2020 


TENTANG 

PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA 


KARENA KUALIFIKASI PENDIDIKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN 
PADA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG FORMASI TAHUN 2019 

Berdasarkan verifikasi kegiatan pemberkasan Penetapan NIP Penerimactn Calon 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 didapat 

beberapa hal yang perlu diumumkan sebagai berikut : 

1. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi kegiatan pemberkasan Penetapan NIP didapat 
1 (satu) orang peserta atas nama Rindria Suryaningtyas Nomor Peserta 
19651812300002810 Jabatan yang dilamar Guru Kelas dengan lokasi penempatan 
UPTD Dinas Pendidikan Kec. Bandung, SDN 1 Sebalor dengan kualifikasi pendidikan 
yang dimiliki adalah S-1 PGMI 

2. Bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 711 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019 
lampirannya menyebutkan bahwa untuk nama jabatan Guru Kelas kualifikasi 
Pendidikan yang dibutuhkan/dipersyaratkan adalah S-1 PGSD; 

3. Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi nomor 23 Tahun 2019 Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil 
dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 huruf L angka 2 
huruf l menyebutkan “Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, 
tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang 
telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka 
PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan”; 

4. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 711 Tahun 2019 dan Pengumuman Panselda Nomor 
PANSELDA.TA/01/203/2019 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019, maka sdr. Rindria 
Suryaningtyas Nomor Peserta 19651812300002810 kualifikasi pendidikan tidak 
sesuai, sehingga harus dibatalkan kelulusannya; 

5. Selanjutnya sdr. Rindria digantikan oleh peserta dengan peringkat tertinggi 
dibawahnya yaitu an. Linda Purwahyuni nomor peserta 19651812300002104 
berdasarkan keputusan PANSELNAS melalui aplikasi sscn; 

6. Bagi peserta pengganti yang dinyatakan lulus untuk segera melakukan pemberkasan 
NIP dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan; 

7. Daftar peserta hasil integrasi Nilai SKD-SKB Pemerintah Kabupaten Tulungagung 
Formasi Tahun 2019 sebagaimana Surat Badan Kepegawaian Negara terlampir; 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 














